KAMIS, 7 JULI 2022 | 7 DZULHIJJAH 1443 H | Serambi INDONESIA 


5 TAHUN 
KEPEMIMPINAN 


AMINULLAH USMAN 
ZAINAL ARIFIN 


Mewujudkan 
| 
emilang 


AGAMA - EKONOMI - PENDIDIKAN 


PENEGAKAN 
SYARIAT ISLAM 


£ Penurunan kasus pelanggaran syariat Islam dari 
215 kasus menjadi 53 kasus,dan peningkatan Indeks 
Kota Syariah dari 69,7% menjadi 80% 


PERTUMBUHAN 


Ai EKONOMI 


£ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari -3,29% 
(akibat pandemi) menjadi 5,53% 


(J 
- | È M INDEKS 
PEMBANGUNAN 
D | if MANUSIA 


© 85,71: peringkat 2 nasional dari 514 kabupaten/kota 
se-Indonesia 


WAJAR 
B/ TANPA 
amm PENGECUALIAN 
£$ Opini WTP atas laporan keuangan daerah ke-14 kali 
berturut-turut dari BPK RI 


LAYANAN 


<Ò AIR BERSIH 


&$ Peningkatan cakupan layanan air bersih dari 82,76% 
menjadi 92,83% 


INDEKS 
A- KELUARGA 
SEHAT 
{& Peningkatan IKS dari 0,30 menjadi 


0,82 poin 


— a 


, ` 1 ` 
A MAHIRAH MUAMALAH SYARIAH , 4 i MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) i 
|) I 

| Pendirian MMS mendongkrak jumlah UMKM Y ' Terbesar di pulau Sumatra yang menyediakan 
i dari 9.591 menjadi 17.205 unit, sekaligus i 131 layanan perizinan/non perizinan oleh 30 į 
i menekan angka ketergantungan pedagang '! 1 Instansi dan lembaga. Kehadiran MPP juga”! 
1 terhadap renternir dari 80% menjadi 246» 1 menghidupkan Pasar Aceh dan berkontibusi ' 
' H. AMINULLAH USMAN, SE, Ak. MM Drs. H. ZAINAL ARIFIN ' . ? 

, WALI KOTA BANDA ACEH WAKIL WALI KOTA BANDA ACEH i pada peningkatan perekonomian kota i 


" erima kasih kepada Forkopimda, anggota DPRK, Yasyarakat Vtu Banda Reek, jajaran Pemko Banda Receh, 
relasi dan semua Stakeholder atas Partisipasinya Wewujudkan Kota Gemilang “ 


Lima tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Aminullah Usman/Zainal Arifin dengan tiga pilar kegemilangan: Agama, Pendidikan, 
dan Ekonomi, berhasil mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Banda Aceh. Lanjutkan! 


Apabila ada kesalahan dalam memimpin Kota Banda Aceh kami mohon maaf sebesar-besarnya 


pingkatkan pelaksanaan syariat Islam 
dalam bidang penguatan akidah, syariah, 


Meningkatkan kualitas pendidikan, 
dan akhlak. 


@ @ kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga. 
E aa 


Sekolah 
Memenuhi SNP (Standar Rata-rata Lama Sekolah 12,83 


Nasional Pendidikan) 


~ 


7 1 Indeks Keberhasilan Penerapan 
7 Syariat Islam 2021 


@ Penurunan kasus pelanggaran syariat Islam dari 215 kasus menjadi 53 kasus 
@ Peningkatan Indeks Kota Syariah dari 69,7% menjadi 80% 
@ Menghidupkan kegiatan keagamaan melalui : 


© Zikir Gemilang © Dakwah Kajian Keilmuan 
© Safari Dakwah Malam Ahad © Dakwah Simpatik 

© Safari Dakwah Da'iyah Jum'at © Dakwah Da'iyah Ramadhan 
© Safari Sekolah (SMP) Jum'at Pagi © Zikir dan Tausiyah 

O Safari Sekolah Perkantoran O Safari Ramadhan @ Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah menurunkan tingkat 


© Dakwah Rehabilitas Mental ketergantungan pelaku ekonomi lemah kepada rentenir dari 8096 menjadi 2%. 


F Pendapatan Menekan angka inflasi( 2017 sebesar 4,8%6 menjadi 2,41 pada 2021)%. 


F Per Kapita 

SAA Rp 64.2" @ Realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 

pos: sebesar Rp 192 miliar. 
@ Peningkatan Nilai Investasi. Nilai investasi Banda Aceh meningkat 
dari Rp 248 miliar menjadi Rp. 269 miliar. 
@ Jumlah Kunjungan Wisatawan. Setelah mengalami peningkatan 
Yuta signifikan dari 288.353 orang menjadi 503.992 (2017-2019), jumlah 

» zozo RP 73.7 kunjungan wisatawan sempat menurun akibat pandemi Covid-19 
(172.197 orang - 2020), namun pada 2021 meningkat kembali 
menjadi 251.836 orang. 


Terlaksananya Program Penguatan Karakter (PPK) dan Program Literasi. 
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kompetensi guru. 

@ Infrastruktur ruang kelas telah mampu menampung jumlah siswa dan telah 
memenuhi rasio jumlah siswa per rombel sesuai dengan SNP. 

@ Peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) melalui 
pendidikan dan latihan telah meningkatkan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) 
dan nilai standar pendidikan yang lainnya. 


» 2021 Rp 78.1" 


AB ningkatkan kualitas kesehatan 
masyarakat. 


Angka Harapan Hidup 71,52 @ Peningkatan IKS dari 0,30 menjadi 0,82 poin 


@ Kota dengan angka stunting terendah di Aceh 
PSC (Program Ouick Response) dengan angka 23,496 


embangun infrastruktur kota yang 
ramah lingkungan dan berkelanjutan. 


92,83” 800" 


Pelayanan air bersih Pembangunan rumah layak huni bagi duafa 


eningkatkan kualitas tata kelola 
pemerintahan yang baik. 


@ Pencapaian 14 kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
atas laporan keuangan daerah dari BPK RI. 


: dari 23 kabupaten/kota se-Aceh. 


r @ Pencegahan korupsi dengan nilai MCP 87, 14 persen -peringkat satu % A % 
pg oli Safety conter Sat @ Penetapan Banda Aceh sebagai kota sehat J pg ’ pema VN 95,75" n E 93” Pangan Harapan (PPH) 
ayanan gawakaaruata4 Jami e ai h u P ain 100.0.100 @ Pendirian MPP Banda Aceh dengan 131 layanan perizinan/non perizinan oleh 
@ 08116780119 yakni 100 persen akses sanitasi layak dengan xU Mala lepbaga sehingga tgrcipianya efisiensi kepada masyarakat @ Menyelenggarakan program Car Free Day setiap minggu dalam mendukung green city 
telah terbebas dari perilaku Buang Air Besar @ Penghargaan kasta tertinggi pelayanan publik untuk kategori @ Meningkatkan luas RTH dari 811,60 Ha (13,23%) menjadi 844,13 Ha (14,31%) 
Sembarangan (BABS) pelayanan prima dengan nilai A dari Kementerian Pendayagunaan @ Membangun fasilitas yang bisa membantu proses evakuasi bencana 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) 2022. @ Membangun rumah pompa di beberapa titik rawan bencana banjir 
@ Menyelenggarakan simulasi pemadaman kebakaran, pendampingan kepada para 
pemilik/pengelola gedung terkait manajemen sistem proteksi kebakaran dan memberikan 
SETT aa ai Tn en CT TT NN CK TT Fire Safety Award 2018 kepada 30 pemilik/pengelola gedung 
2... coooo moooooodocooocoioccomococ.oXco Wo Wdcoocmoo#o— mcooooooc.cmoom.ooo oo” Wo. o—Wdoc.ooococ.c.... @  Mencanangkan 7 Gampong siaga bencana 


@ Membangun infrastruktur permukiman kumuh kawasan Setui (Krueng Daroy): pedestrian 
1700 meter, jembatan 3 unit, dan pemasangan PJU 89 unit 


Waste Collecting Point 


Sebanyak 11 gampong sudah dapat menerapkan pengolahan sampah mandiri (Waste Collecting Point). 
Hingga tahun 2019 WCP sudah mengolah 4,2 ton sampah dari 24 depo. 


Keberhasilan Tainnya © Pregipsi 


KOTA BANDA ACEH 


Banda Aceh telah meraih sebanyak 120 penghargaan, baik dari tingkat daerah, 
nasional maupun internasional diantaranya: 
Penghargaan Dari 


Sukses Aminullah Produktifkan Aset-Aset Tidur 


@ Bangunan Pasar Aceh baru yang mangkrak bertahun-tahun usai disulap menjadi 
Mal Pelayanan Publik (MPP) terbesar dan terlengkap di Sumatra, sehingga Pasar Aceh menjadi ramai 
dan mendongkrak perekonomian kota 


emperkuat upaya pemberdayaan “Yo 
perempuan dan perlindungan anak. “ kian) 


@ Memanfaatkan lahan terlantar untuk dibangun Ulee Lheue Park -pusat rekreasi keluarga yang saban 
hari ramai dikunjungi warga 


@ Penghargaan Opini WTP Ke-14 BPK-RI Perwakilan Aceh 

@ Anugerah Pesona Indonesia (API) Award tahun 2020 Kementerian Pariwisata RI 
kategori Destinasi Wisata Unik Terpopuler 
(Museum Tsunami Aceh) 


@ Penguatan Balee Inong (Organisasi Perempuan Akar Rumput) di 9 kecamatan. 
@ Peningkatan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Pra-Musrena. 
@ Peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik bagi perwakilan ibu-ibu di gampong 


@ Bantaran Krueng Aceh dan Krueng Daroy menjelma menjadi destinasi wisata baru setelah 
direvitalisasi dengan pembangunan area river walk, pusat kuliner, plus taman sebagai tempat 


rehat atau bersantai @ Penghargaan dibidang Olahraga katagori Pelaku Gubernur Aceh yang terdiri dari PKK, Kader dan aktivis pengurus organisasi. 
@ Menghadirkan sebuah perpustakaan kota bertaraf nasional di tanah kosong aset pemerintah Olahraga Berprestasi @ Penetapan 11 puskesmas yang menginisiasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas dan Penetapan 
untuk menumbuh-kembangkan budaya literasi masyarakat, sekaligus menjadi destinasi @ BKN Award 2021 (terbaik dalam pengelolaan BKN Pusat yang diserahkan oleh Puskesmas Meuraxa sebagai Puskesmas Ramah Anak. 
wisata alternatif kepegawaian secara nasional) Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh @ Penetapan 11 gampong yang menggagas Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat 
@ Sukses merelokasi Pasar Peunayong yang sudah begitu crowded ke pasar baru yang lebih @ Penghargaan Nirwasita Tantra Award 2020 Kementerian Lingkungan Hidup (PATBM). 


@ Penetapan 5 sekolah menuju sekolah ramah anak. 
@ Kota layak anak kategori madya 2021 


representatif Pasar Al Mahirah Lamdingin, sehingga menjadi pasar tradisional terpadu dan kehutanan RI 


dan terbesar di Aceh @ Penghargaan Kota kreatif (kaTa) Indonesia 2021 Kemenparekraf RI 


sektor unggulan Kuliner sebagai penggerak utama 
ekonomi kreatif 
@ Penghargaan API (Anugerah Pesona Indonesia) Kemenparekraf RI 
AWARD Brand Charming Banda Aceh Juara 1 
Kategori Brand Pariwisata 


aa PEMBANGUNAN PROYEK 


@ Anugerah Pratistha Pusaka JKPI Presidium JKPI “LA 

@ Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun Komisi Informasi Aceh ST RATEG | S S E DAN G B E RJA LA N 
2021, Kategori Kota Informatif 

e pigra Inpovaton Pa 2022 kategori Digital MNC Portal Indonesia @ Kesehatan : Perluasan RSUD Meuraxa 
nnovation for Public Service 1 r 

@ Anugerah Serambi Award Tahun 2022 kategori Harian Serambi Indonesia e UMKM : Pembangunan pusat kuliner Banda Aceh di Peunayong 
"Pioneer Ekonomi Anti Rentenir” @ Pariwisata : « Pembangunan lanscape kilometer 0 Banda Aceh di Gampong Pande 


@ Sertifikat Penghargaan sebagai Finalis One WWF 
Planet City Challenge (OPCC) 2020 


) Dagangan a UM Aa gp 


e Revitalisasi bantaran Krueng Aceh 


@ ww.serambinews.com (@ wwfacebook.com/serambinews O https://twitter.com/serambinews © https://www.instagram.com/serambinews >] serambi on TV 


